ORGANISASI RISET KEBUMIAN DAN MARITIM 
en BRIN Ged. Pusat Riset Oseanografi 


DAN INOVASI NASIONAL Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta, Indonesia 12710 
Surel: orkm@brin.go.id Laman: www.brin.go.id 


BERITA ACARA SERAH TERIMA PAKET BELANJA BARANG/BAHAN 
Nomor : 010.b/BAST-PB/52/V/2023 


Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di 


bawah ini: 
I. Nama : Hadi Sukoco 
NIP : 197903032008101001 
Jabatan : Penata Laksana Barang Mahir 
Alamat : Komplek BRIN, Jl. Sangkuriang-Bandung 


selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 


UI. Nama : Zulfahmi 
NIP :  196605081991031003 
Jabatan : Peneliti Ahli Madya 
Alamat : PR Sumber Daya Geologi BRIN, Jl. Sangkuriang-Bandung 


selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 


Pasal 1 
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, Barang Milik Negara berupa paket Belanja 
Barang/Bahan sebagaimana terlampir sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 
0598/BMN/VI/BAPHP/ORKM/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 dan Surat Jalan CV. Putra Pratama Nomor 
021/SJ/PP/05/2023 tanggal 08 Mei 2023. 


Pasal 2 
PIHAK KEDUA telah menerima Paket Belanja Barang/Bahan dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi 
baik untuk dipergunakan dalam Kegiatan Penelitian. 


Pasal 3 
Dengan adanya Berita Acara ini, maka penggunaan/pengelolaan Paket Belanja Barang/Bahan menjadi 
tanggungjawab PIHAK KEDUA. 


Pasal 4 
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan Paket Belanja Barang/Bahan tersebut. 


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 
yang menerima, yang menyerahkan, 
SÈ TT ELEKTRONIK $È TT ELEKTRONIK 
Zulfahmi Hadi Sukoco 
NIP 196605081991031003 NIP 197903032008101001 


Dokumen ini ditandatangani 
secara elektronik 
menggunakan sertifikat dari 
BSTE, silahkan lakukan 
verifikasi pada dokumen 
elektronik yang dapat diunduh 
dengan melakukan scan AR 
Code 


Lampiran Berita Acara Serah Terima Paket Belanja Barang/Bahan 
Nomor : 010.b/BAST-PB/52/V/2023 
Tanggal : 08 Mei 2023 


Acess Point TP-LINK EAP110-Outdoor TP Link 


aù . . Barang-barang 
Original Arduino M ega Arduino M ega 2560 (Italy) tersebut telah 


Linier Potensiometer Multiturn Potentiometer 10K diterima Pihak 
Pressure Transmitter 0-200kPa 200 kPa Output 4-20mA Kedua dengan 
baik, lengkap dan 


Arduino Nano Arduino Nano 33 LoT With Header p 
jumlah cukup. 


